APLIKASI NOTASI 
TEKS DAN DIMENSI 


51 Single Line Text 


Single Line Text merupakan perangkat untuk membuat notasi teks 
dalam bentuk satu baris. Single Line Text bisa digunakan untuk 
membuat keterangan gambar dalam bentuk keterangan singkat, 
misalnya untuk keterangan suatu bagian objek, nama ruang pada 
denah, dan sebagainya. 


Single Line Text tidak mempunyai banyak variasi pengeditan karena 
jenis teks tersebut memang disesuaikan dengan aplikasinya untuk 
membuat keterangan gambar dalam bentuk yang singkat. 


Jenis huruf Single Line Text bisa diganti dengan cara sebagai berikut. 


a. Klik ikon Menu Browser Ml 
b. Pilih menu Format 2 Text Style. 


ta Layer... 
aa Layer States Manager... 


Layer tools 


Tools Lineweight... 
Draw ta Scale List... 
Dimension As Tet Style... 


Gambar 5.1 Proses mengganti Text Style 


c. Pilih jenis huruf pada Font Name, misalnya Arial 5 klik Apply. 


59 


LD Test Style 


Cument text style: Standard 
Styles: 
Sl Font 


2 emak Font Name: Font Style: 
tandar 
“Ep Arial Regular 


Size 
Annotative (1 


Effects 
Upside down Width Factor: 
1.0000 


Backwards 


o 


Al styles ka 


Gambar 5.2 Kotak dialog Text Style 


Contoh aplikasi Single Line Text untuk membuat keterangan gambar 
bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. 


a. Klik tab Home. 


b. Pilih ribbon panel Annotation ? pilih ikon Single Line Text. 


AutoCAD 


NA 


- "s | unsaved Layer State “| AAN Aha A @ H- 
layer &| 908 Do | & 5) mutiine FI y0 - 

Properties Text 
Layers P' Annotation 4 


Gambar 5.3 Letak perintah Single Line Text pada ribbon panel 


Klik titik mulai penulisan. 
Tentukan tinggi huruf, misalnya ketik 2 5 tekan Enter. 


Tentukan sudut kemiringan (bila perlu) 5 tekan Enter. 


an 


Ketik huruf, misalnya Autocad hingga berbentuk seperti di bawah. 
Gambar 5.4 Proses penulisan Single Line Text 


9g. Tekan Enter 2X untuk mengakhiri penulisan. 


60 


Autocad 


Gambar 5.5 Hasil penulisan Single Line Text 


5.2 Multiline Text 


Adakalanya kita membutuhkan penulisan teks dalam bentuk paragraf 
yang sangat kompleks dan mempunyai jumlah baris yang cukup ba- 
nyak untuk keterangan gambar tertentu. Oleh karena itu, bisa diguna- 
kan jenis Multiline Text. Hasil Multiline Text berupa sebuah objek teks 
dalam bentuk format paragraf, namun pada objek tersebut dapat dila- 
kukan pengeditan, seperti dipindah, diputar, di-copy, diubah skalanya, 
maupun dicerminkan karena Multiline Text merupakan jenis objek 
satu-kesatuan. 


Dalam fungsinya sebagai perangkat untuk menuliskan huruf dalam 
bentuk paragraf, Multiline Text mempunyai banyak variasi penulisan 
yang bersifat teknis dan mengandung unsur artistik. Dengan perang- 
kat ini, bisa digunakan untuk membuat bentuk-bentuk penulisan yang 
bersifat grafis, membuat variasi justication, memasukkan simbol 
(karakter tertentu) teks, Import text, membuat Background Mask, 
Character Set, dan sebagainya. 


Untuk menuliskan Multiline Text pada area gambar, bisa dilakukan 
dengan cara sebagai berikut. 


a. Klik tab Home. 


b. Pilih ribbon panel Annotation ? pilih ikon Multiline Text. 


— zS Unsaved Layer State 


Layer SGG Dm 
Properties 


Layers Annotation 


Gambar 5.6 Letak perintah Multiline Text pada ribbon panel 


c. Gambarkan kotak penulisan teks seperti kalau Anda menggam- 
barkan garis kotak menggunakan Rectangle. 


61 


Tk 


Gambar 5.7 Kotak penulisan Multiline Text 


d. Ketik huruf pada kotak Text Formatting. 


a Ogan 
2) Firda Seal Jon Oy Close 
Options 
ia 


2) 0.5000 SL S0 tane O (Moves) sein 


Replace Test Editor 


Style Formatting Close 


peijan 


Ea 


Gambar 5.8 Proses penulisan teks 


e. Jika teks yang Anda kehendaki sudah tertulis semua ? klik Close 
xX 


Text Editor (5 untuk mengakhiri penulisan. 
Multiline Text digunakan untuk penulisan 
teks dalam bentuk pararagraf yang sangat 
kompleks dan mempunyai jumlah baris yang 
cukup banyak untuk keterangan gambar 
tertentu. 


Gambar 5.9 Paragraf hasil penulisan dengan Multiline teks 


f. Jika ternyata teks yang Anda tulis salah, maka bisa dilakukan 
pengeditan dengan cara melakukan blok pada teks yang akan 
direvisi 8 ganti sesuai dengan yang dikehendaki. 


5.3 Teks Berkarakter 


Penulisan teks berkarakter biasanya diperlukan untuk pembenahan 
atau pembuatan gambar soft drawing pada bagian-bagian tertentu 


62 


yang membutuhkan notasi gambar spesifik serta simbol-simbol ter- 
tentu. Oleh karena itu, pada AutoCAD sudah disediakan perangkat 
khusus yang tidak terdapat pada keyboard. 


Untuk menuliskan bentuk karakter khusus bisa digunakan beberapa 
rumus penulisan seperti di bawah. 


XxXK0O  : untuk membuat teks bergaris atas 
rx KU : untuk membuat teks bergaris bawah 
4XxD  : untuk menuliskan derajat (”) 


Y YP » untuk menuliskan karakter plus minus (£) 


YK : untuk menuliskan karakter diameter (9) 


44X — : untuk menuliskan karakter persen (X6) 


Penulisan huruf berkarakter khusus bisa dilakukan menggunakan 
jenis Single Line Text maupun Multi Line Text. Contoh penulisan teks 
berkarakter dengan Single Line Text adalah sebagai berikut. 


a. Klik tab Home. 
Pilih ribbon panel Annotation ? pilih ikon Single Line Text. 


Klik titik mulai penulisan. 


b 
Cc 
d. Tentukan tinggi huruf, misalnya ketik 2 5 tekan Enter. 
e. Tentukan sudut kemiringan (bila perlu) 5 tekan Enter. 
f 


Ketik YoYoU SUHU UDARA YP 38xD C. 
g. Tekan Enter. 


SUHU UDARA 4 38" C 


Gambar 5.10 Hasil penulisan teks karakter khusus 


h. Tekan Enter. 


Jika Anda dalam menuliskan karakter khusus menggunakan Muttiline 
Text, Anda dapat menggunakan perangkat Insert kemudian klik 
Symbol. Contoh aplikasinya sebagai berikut. 


a. Pastikan sudah tersedia kotak Text Formatting pada bidang 
gambar AutoCAD. 


63 


b. Ketik Pipa PVC 9 10”. Untuk menuliskan lambang diameter (9) 
klik Symbol pada Insert. 


3 (A8c (ABC |. & 
(Or 2 aa 
28) Findaa | Spell Io &) 
—A “| Reolace PER - 
p 


xX 


Close 
Text Editor 


Degrees 9 ci 


Yoo 
Plus/Minus Ya Ye 
Almost Egual 42248 
Angle NU--2220 
Boundary Line WU--E100 
Center Line W-2104 


Gambar 5.11 Menuliskan symbol diameter 


c. Klik Close Text Editor X-—| untuk mengakhiri. 


Pipa PVC G 10" 


Gambar 5.12 Hasil menuliskan symbol diameter 


5.4 Editing Single Line Text 


Pada saat melakukan penggambaran notasi keterangan yang berupa 
teks, sering kali terjadi kesalahan ejaan atau bahkan istilah yang 
digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengeditan terhadap teks 
tersebut. Untuk mengedit Single Line Text, dilakukan dengan cara: 


a. Pastikan sudah terdapat teks yang akan diedit (dibenahi). 


b. Seleksi teks tersebut. 


Digital Design 
Gambar 5.13 Teks yang akan diedit 
c. Klik kanan hingga keluar shortcut menu ? pilih Edit. 


Repeat Z00M 


« cent Input Lan Na 
Di Gn 


X ce Ctrlex 
ID copy Ctrlec 


Gambar 5.14 Menu Edit pada shortcut menu 


64 


d. Gantilah bagian huruf yang salah seperti contoh gambar. 


Digital Desain 


Gambar 5.15 Teks yang sudah diedit 


e. Klik sekali di luar area penulisan teks » tekan Enter. 


Digital Desain 


Gambar 5.16 Hasil akhir pengeditan teks 


5.5 Editing Multiline Text 


Selain Anda bisa melakukan pengeditan pada Single Line Text, Anda 
juga bisa melakukan pengeditan terhadap Multiline Text. Pengeditan 
Multiline Text mempunyai banyak variasi karena dalam kotak perang- 
kat Text Formatting banyak disediakan fasilitas pengeditan, seperti 
halnya software pengolah kata. Untuk mengedit Multiline Text bisa 
dilakukan dengan cara berikut: 


a. Pastikan sudah terdapat paragaraf teks yang akan diedit 
b. Seleksi (aktifkan) paragraph teks tersebut. 


Hasil penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks dalam 
bentuk paragraf, namun objek tersebut dapat dilakukan pengeditan 
seperti dipindah, diputar, dicopy, dirubah skalanya maupun 
dicerminkan, karena Multiline Text merupakan jenis objek satu 
kesatuan. 


Gambar 5.17 Paragraf teks yang akan diedit 
c. Klik kanan hingga keluar shortcut menu ? pilih Mtext Edit. 


Repeat Z00M 
Recent Input » 


PESTE 1e Iexd berupa sebuah objek teks dalam 
» hun objek tersebut dapat dilakukan pengeditan 
Ka cw tar, dicopy, dirubah skalanya maupun 
aa A “C Multiline Text merupakan jenis objek satu 
1, Copy with Base Point Ctrk-Shiftt-C 
IP paste Ctrbkv Oo 


Gambar 5.18 Shortcut menu 


d. Lakukan pengeditan pada bagian yang diinginkan, seperti halnya 
mengedit kata pada software pengolah kata (MS Word). 


65 


Home BlockstReferences — Annotate Tools View Output PNUkenei 


A |o.sooo SI 0d tote OI Marvel suctincat 
Style Formatting Pi 
9 GEA AA 


Close 
“| text Editor 
Gose 


po jae 


H asil penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks dalam 


Re 


Gambar 5.19 Teks yang sudah diedit 


9g. Jika pengeditan teks yang Anda kehendaki sudah tertulis semua 


2 klik Close Text Editor |: 


untuk mengakhiri penulisan. 


Hasi penulisan Multiline Text berupa sebuah objek teks dalam 


bentuk paragraf, namun objek tersebut dapat dilakukan pengeditan 
seperti dipindah, diputar, dicopy, dirubah skalanya maupun 
dicerminkan, karena Muttiline Text merupakan jenis objek satu 
kesatuan. 


Gambar 5.20 Hasil akhir pengeditan Multiline Text 


5.6 Notasi Ukuran 


Notasi ukuran (dimensional) merupakan notasi untuk memperjelas 
gambar dengan memberikan ukuran dalam bentuk angka. Peran 
dimensi dalam penggambaran sangat penting karena dengan adanya 
ukuran/dimensi tersebut, orang lain bisa dengan jelas membacanya. 


Jenis-jenis dimensi yang disediakan dalam AutoCAD sebenarnya cu- 
kup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya akan diulas be- 
berapa jenis saja berikut teknik pengeditannya. 


5.6.1 Linear 


Jenis dimensi Linear berfungsi untuk membuat notasi ukuran pada 
garis lurus, baik horizontal maupun vertikal. Prinsip penggunaan jenis 
fasilitas ini adalah menentukan kedua batas objek (garis lurus) yang 
akan diberi notasi ukuran (dimensi) kemudian menentukan letak 
notasi ukuran tersebut. 


Untuk menampilkan notasi ukuran pada garis lurus bisa dilakukan 
dengan cara sebagai berikut. 


66 


a. Pastikan sudah terbuat objek yang akan diukur seperti contoh. 
b. Klik tab Annotate. 
c. Pada ribbon panel Dimension ? pilih Linear. 
Meet 
Home — Blocks & References | annotate) | Tools — View 
NA 


A seceo Standard | Standard 3 £ 


Multiline 'AT As |0.2000 | Pi - Pi kiri 
Text TE 


Tert Dimensions 4 
Gambar 5.21 Letak perintah Linear Dimension pada ribbon panel 


d. Klik titik batas objek yang akan diukur, misalnya pada titik 1 dan 
titik 2 seperti gambar di bawah. 


4 


2 


Gambar 5.22 Proses menggunakan Linear Dimension 


e. Tempatkan notasi keterangan dengan klik sekali pada area 
gambar, misalnya seperti contoh gambar di bawah. 


i 


3.0000 


1 


Gambar 5.23 Notasi ukuran menggunakan Linear Dimension 


f. Ulangilah untuk membuat ukuran pada bagian lain dengan 
menentukan batas yang lain hingga seperti gambar di bawah. 


67 


3.0000 


ke 5.0000 al 


Gambar 5.24 Melengkapi notasi ukuran dengan Linear Dimension 


5.6.2 Aligned 


Jenis dimensi Aligned berfungsi untuk membuat ukuran pada garis 
miring, misalnya untuk mengukur panjang garis miring atau panjang 
sisi miring suatu segitiga, dan sebagainya. 


Prinsip penggunaan Aligned sama dengan jenis dimensi Linear, yaitu 
sebagai berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat objek yang akan diukur seperti gambar. 
b. Klik tab Annotate. 


c. Pada ribbon panel Dimension ? pilih Aligned. 


KA 
A yA Sa 
Multiline 0.2000 “ - EP 
Text AL Rei |0.200 (am 
Text 4 


Gambar 5.25 Letak perintah Aligned Dimension pada ribbon panel 


d. Tentukan batas pengukuran dengan klik pada titik batas objek 
yang akan diukur, misalnya pada titik 1 dan titik 2. 


68 


2 


Gambar 5.26 Proses menggunakan Aligned Dimension 


e. Tempatkan notasi keterangan dengan cara klik sekali pada area 
gambar hingga seperti contoh di bawah. 


Te 


5.8310 


Pa 


Gambar 5.27 Notasi ukuran menggunakan Aligned Dimension 


5.6.3 Angular 


Jenis dimensi Angular berfungsi untuk mengukur besarnya sudut. 
Sudut yang bisa diukur dengan fasilitas Angular Dimension, antara 
lain sudut yang terbentuk di antara dua garis yang berpotongan pada 
satu titik, busur (garis lengkung) serta lingkaran. 


Cara penggunaan fasilitas Angular untuk mengukur besarnya sudut: 
a. Pastikan sudah terbuat objek seperti gambar. 
b. Klik tab Annotate. 


c. Pada ribbon panel Dimension ? pilih Angular. 


69 


(Weni 
Home Blocks & References 
— 


A Saman Ak 


Muitiine AT Ae (zoo WN 
Text 


Gambar 5.28 Letak perintah Angular Dimension pada ribbon panel 


d. Klik titik batas yang akan diukur, misalnya pada titik 1 dan titik 2. 


2 


Gambar 5.29 Letak perintah Angular Dimension pada ribbon panel 


e. Tempatkan notasi keterangan dengan klik sekali. 


| 


Gambar 5.30 Notasi ukuran menggunakan Angular Dimension 


70 


5.6.4 Radius 


Jenis dimensi Radius berfungsi untuk membuat ukuran pada ling- 
karan atau busur. Dengan menggunakan perintah ini, Anda bisa 
mengetahui radius (jari-jari) sebuah lingkaran maupun busur yang 
Anda buat tanpa menggunakan ukuran. 


Cara penggunaan jenis dimensi Radius adalah sebagai berikut. 
a. Pastikan sudah terbuat objek lingkaran dan busur seperti gambar. 
b. Klik tab Annotate. 


c. Pada ribbon panel Dimension 3 pilih Radius. 


A Gs 


Multiline AJ As | 0.2000 
Text 


aa Aligned 
Z1 Angular 
PF Arc Lenath 


Gambar 5.31 Letak perintah Radius Dimension pada ribbon panel 


d. Klik pada titik 1 bagian objek tersebut (lingkaran atau busur). 


pe 


N Ta. 


Gambar 5.32 Pemilihan bagian lingkaran dan busur 
yang akan diberi notasi 


e. Tempatkan notasi keterangan dengan cara klik sekali pada area 
gambar. 


71 


R3.0000 Pi 
PA 


na 
Tg 


Gambar 5.33 Notasi ukuran menggunakan Radius Dimension 


5.6.5 Diameter 


Jenis dimensi Diameter merupakan jenis dimensi yang berfungsi 
untuk membuat notasi diameter objek lingkaran atau busur. 


Cara menggunakan fasilitas Diameter adalah sebagai berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat objek lingkaran dan busur, misalnya 
seperti pada contoh gambar. 


b. Klik tab Annotate. 


c. Pada ribbon panel Dimension ? pilih Diameter. 


A “sec Standard“ 


Multiline AJ As | o.2000 
Text , 


Ng Aligned 
/ b Angular 


a 
Ff Arc Length 


@ man 
(Dam 


Gambar 5.34 Letak perintah Diameter Dimension pada ribbon panel 


d. Klik pada titik 1 bagian objek tersebut (lingkaran atau busur). 


72 


Gambar 5.35 Pemilihan bagian lingkaran dan busur 
yang akan diberi notasi 


e. Tempatkan notasi keterangan dengan cara klik sekali pada area 
gambar. 


26.0000 


28.0000 


Gambar 5.36 Notasi ukuran menggunakan Radius Dimension 


5.6.6 Baseline 


Baseline merupakan jenis dimensi untuk membuat ukuran pada garis 
atau busur. Ukuran/dimensi akan ditampilkan dengan batas pengu- 
kuran awal yang sama. Jenis dimensi Baseline biasanya digunakan 
untuk membuat ukuran pada garis atau objek yang bersegmen. 


Jenis dimensi Baseline bisa digunakan dengan cara sebagai berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat kotak bersegmen, misalnya seperti contoh 
gambar di bawah. 


b. Gunakan Linear Dimension untuk menentukan ukuran segmen 
yang pertama (dari titik 1 hingga titik 2). 


73 


x 42 3 4 5 


#— 2.0000 —— 


Gambar 5.37 Memberi notasi ukuran menggunakan Linear Dimension 


c. Klik tab Annotate. 


d. Pada ribbon panel Dimension ? pilih Baseline. 


MANA Ka KutoCAD 206 
Home Blocks & References (annotete )| Tools View Output 
NA 


N— Aa 
Multiline AJ As | 0.2000 “| 
Text 


Text 4 Dimensions 


z 
& 
» 
2 
hg 
Sele I 


Gambar 5.38 Letak perintah Baseline Dimension pada ribbon panel 


e. Klik secara berturut-urut pada titik 3, titik 4, dan titik 5. 
Tekan Enter. 


g. Tekan Enter. 


(s— 2.0000 —| 
(s—— 3.0000 ——— 
6.0000 
je 8.0000 ml 


Gambar 5.39 Proses pemberian dimensi Baseline 
pada kotak bersegmen yang sudah selesai 


74 


5.6.7 Continue 


Continue merupakan jenis dimensi untuk membuat notasi ukuran 
pada suatu garis (objek) secara berurutan (menerus) berdasarkan 
pada dimensi yang telah ditentukan sebelumnya. 


Metode penggunaan jenis dimensi Continue sebagai berikut. 


a. Pastikan sudah terbuat kotak bersegmen seperti contoh, atau 
menggunakan kotak bersegmen lain (misalnya denah). 


b. Gunakan Linear Dimension untuk menentukan ukuran segmen 
yang pertama (dari titik 1 hingga titik 2). 


1 2 3 4 5 
-— 2.0000 —— 


Gambar 5.40 Memberi notasi ukuran 
menggunakan Linear Dimension 


c. Klik tab Annotate. 


d. Pada ribbon panel Dimension ? pilih Continue. 


AutoCAD 20 


Output 
Yao) Ss 
t 


Multlondar !V 


Standard 
na ik 
Linear t "5 


Gambar 5.41 Letak perintah Baseline Dimension 
pada ribbon panel 


e. Klik titik batas pengukuran secara berturut-urut pada titik 3, titik 4, 
dan titik 5. 


f. Tekan Enter. 


9g. Tekan Enter untuk mengakhiri. 


75 


#— 2.0000 ——-1 1.0000 j- 3.0000 “-— 2.0000 ——- 


Gambar 5.42 Proses pemberian dimensi Continue 
yang sudah selesai 


5.6.8 Multileader 


Multileader merupakan jenis perintah yang berfungsi untuk membuat 
keterangan gambar dalam bentuk tulisan, angka, notasi, maupun 
suatu lambang tertentu. Leader sangat berguna untuk membuat 
keterangan gambar pada bagian tertentu yang sangat kompleks. 


Multileader bisa aplikasikan dengan cara sebagai berikut. 
a. Pastikan sudah terbuat gambar objek, seperti pada contoh. 
b. Klik tab Annotate. 


c. Pada ribbon panel Multileaders 5 pilih Multileader. 


Dimensions 


Gambar 5.43 Letak perintah Multileader pada ribbon panel 


d. Klik pada titik 1 dan titik 2. 


Gambar 5.44 Proses membuat garis Multileader 


76 


e. 


f. 


Ketik keterangan, misalnya sisi miring. 


y— Sisi Miring 


Gambar 5.45 Hasil membuat garis Multileader 


Klik Close Text Editor (5: untuk mengakhiri. 


77 


